KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI 


INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) 
Fax: 031-5947264, 5950806 
http://www.its.ac.id 


KEPUTUSAN 


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 


NOMOR: 8/IT2/T/HK.00.01/V111/2024 


TENTANG 


PENETAPAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU 
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI) 


INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 


SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 GELOMBANG II SUSULAN 


Menimbang 


Mengingat 


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 


10. 


Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi penerimaan 
calon mahasiswa baru Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) 
Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Gelombang II Susulan. 
Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, maka perlu ditetapkan 
melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 


Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336), 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5410), 

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 5500), 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5723); 

Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029: 

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program 
Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 824), 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 
Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723), 

Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 
2977/IT2/HK.00.01/2017 tentang Pembukaan Program Studi Program 
Profesi Insinyur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 
2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, 
Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 


Menetapkan 


Kesatu 


Kedua 


Ketiga 


Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 
tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan 
Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023; 

11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember NOMOR 
86/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Kalender Akademik Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Tahun Akademik 2024/2025, 

12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 
T/2733/1IT2/HK.00.01/2019 tentang Gelar Lulusan Vokasi, Sarjana, 
Program Profesi, Magister, dan Doktor di lingkungan Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 


MEMUTUSKAN 


KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU 
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI) INSTITUT 
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEMESTER GASAL TAHUN 
AKADEMIK 2024/2025 GELOMBANG II SUSULAN 


Menetapkan Peserta PSPPI yang dinyatakan lulus dalam penerimaan calon 
mahasiswa baru Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Gelombang II 
Susulan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari keputusan ini, 


: Peserta PSPPI sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu, wajib untuk 


melengkapi data dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, 


: Surat Keputusan ini berlaku sejak awal Semester Gasal Tahun Akademik 


2024/2025, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. 


Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal :5 Agustus 2024 
Rektor, 

TTD 


Ir. Bambang Pramujati, M.Sc.Eng., Ph.D | 
NIP. 196912031994031001 “ # 


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 


DN ap ek ka 


Para Wakil Rektor 
Para Dekan 
Para Direktur 


Para Kepala Departemen 


Para Kepala Biro 


Kabag Administrasi Umum dan Kearsipan Digital 


di lingkungan ITS 


Lampiran :1 


Nomor : 8/IT2/T/HK.00.01/V111/2024 
Tanggal : 5 Agustus 2024 
DAFTAR CALON MAHASISWA BARU 
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI) 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN DITERIMA 
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) 
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 GELOMBANG II SUSULAN 
NO | NOMOR TES NAMA PILIHAN BIDANG 
1 | 7244120266 ARIF ABADIL GHULLAM Teknik Kimia 
2 | 7244120268 IOBAL RIZALDI MAULANA Teknik Kimia 
3 | 7244120271 NUR AINI Teknik Kimia 
4 17244120272 ADE ILHAM FAJRI Teknik Informatika 
5 | 7244120275 PRIMA MANACIXA MAHENDRA Teknik Sipil 
6 | 7244120276 MOCHAMMAD AFAN ASADI Teknik Sipil 
7 17244120277 ANITA KUSUMA WARDHANI Teknik Kelautan 
8 | 7244120281 YOGA CIPTA RAHARJA Teknik Sipil 
9 | 7244120285 ANDOJO WINARTO Teknik Sipil 
10 | 7244120286 JIYI NUR FAUZAN Teknik Mesin 
11 | 7244120287 RIRIS YULIANA YS Teknik Kimia 
12 | 7244120288 MUHAMMAD YUSUF MAULANA Teknik Informatika 
RATMAJA 
13 | 7244120289 MOHTAR ASRORI Teknik Fisika 
14 | 7244120290 I NYOMAN NGURAH WIDIYATNYA | Teknik Industri 
15 | 7244120291 WENDHA ASBET SWANDITA Teknik Industri 
16 | 7244120292 MUKH FARIS ZAINUR ROSYIDIN Teknik Mesin 
17 | 7244120294 MUFTI ARMY DWI YOGA Teknik Mesin 
18 | 7244120295 WIDYA ANNISA Teknik Sipil 
19 | 7244120296 FERDITA SYALSABILA Teknik Kelautan 
20 | 7244120297 MASAGUS FIRMANSYAH Teknik Elektro 
21 | 7244120298 GITA WIDI BHAWIKA Teknik Industri 
22 | 7244120299 ARIK WIJAYANTI Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan 
23 | 7244120300 FAZAR DINATA Teknik Material 
24 | 7244120301 DESPA ENGLA SAPUTRA Teknik Elektro 
25 | 7244120302 HADIWINATA Teknik Sipil 
26 | 7244120303 FRANGKY RAWUNG Teknik Informatika 
Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal : 5 Agustus 2024 


Rektor, 


TTD 


Ir. Bambang Pramujati, M.Sc.Eng., Ph.D | 
NIP. 19691203199403 1001 74 


Lampiran Ta 
Nomor : 8/IT2/T/HK.00.01/VI11/2024 
Tanggal :5 Agustus 2024 


DAFTAR CALON MAHASISWA BARU 
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI) 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN DITERIMA PROGRAM REGULER 
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 GELOMBANG II SUSULAN 


NO | NOMOR TES NAMA PILIHAN BIDANG 
1 7244120274 RAFI ALDIANSYAH Teknik Mesin 
2 | 7244120280 MUHAMMAD ANDRE PAMUNGKAS | Teknik Kimia 
3 7244120283 RUDY ANGGAM PRIHARTANTO Teknik Informatika 
4 | 7244120284 LIDIA PUTRI HARTINI Teknik Kimia 
5 7244120293 IRFAN CAHYO RIYADI Arsitektur/Teknik Arsitektur 


Ditetapkan di : Surabaya 
Pada tanggal : 5 Agustus 2024 
Rektor, 


TTD 


Ir. Bambang Pramujati, M.Sc.Eng., Ph.D | 
NIP. 19691203199403 1001 754 


Lampiran :3 


Nomor : 8/IT2/T/HK.00.01/VI11/2024 
Tanggal :5 Agustus 2024 


DAFTAR CALON MAHASISWA BARU 
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI) 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN DITERIMA 
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) 
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 JALUR KERJASAMA 
GELOMBANG II SUSULAN 


JALUR KERJASAMA PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL DENGAN 


INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 


NO | NOMOR TES 


NAMA 


PILIHAN BIDANG 


1 7244120282 


CHITRA DEWI 


Teknik Kimia 


Ditetapkan di : Surabaya 


Pada tanggal : 5 Agustus 2024 
Rektor, 


TTD 


| 
Ir. Bambang Pramujati, M.Sc.Eng., Ph.D 4 
NIP. 19691203199403 1001 754 


Ya 


